
Subtema 2: 

Kebersamaan 
dalam Keberagaman 



Ayo Membaça 


- \ 

Sebelumnya kamu sudah 
banyak belajar tentang 
índahnya keberagaman 
budaya Indonésia. Sekarang 
kamu akan belajar tentang 
menjalín kebersamaan 
dalam keberagaman agama. 

__ / 


Suku, budaya, dan agama yang berbeda tídak menghalangí Udin, Sítí, Dayu, 
Beni, Laní, dan Edo menjalaní kebersamaan. Mereka berbagí ceríta tentang 
budaya masíng-masíng dan salíng belajar. Harí-harí mereka penuh keceríaan 
dalam kebersamaan. Harí iní mereka berkumpul bersama untuk bekerja 
sarna. 


Bacalah teks beríkut dalam hatí! 


Bekerja Sarna dalam Keberagaman 



Edo dan kelíma temannya 
mendapat tugas untuk 
melakukan percobaan 
tentang bunyí. Sepulang 
sekolah, mereka 
berkumpul dí rumahnya. 
Setíap orang sudah 
menyíapkan pera lata n 
yang díbutuhkan. Laní dan 
Sítí membawa beberapa 
kaleng yang sudah 
dílubangí. Udin dan Bení 
membawa benang kasur. 
Mereka berkumpul dí halaman depan rumah. Keenam sekawan síap 
bekerja sarna melakukan percobaan. 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 75 












Saat percobaan akan dimulaí, tíba-tíba terdengar adzan. Sítí dan 
Udín memínta ízín teman-temannya untukshalat. Teman-temannya 
mengízínkan mereka untuk melakukan íbadah. Edo memínjamkan 
ruang makannya untuk dígunakan Sítí dan Udín Shalat. Meskípun Edo 
beragama Katolík, ía tídak keberatan rumahnya dípakaí untuk shalat. 
Bení yang beragama Krísten, Dayu yang beragama Hindu, dan Laní 
yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beríbadah. 
Keenam sahabat selalu menghargaí satu dengan yang laín. 

Tíba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setíap orang 
menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tídak ada satu pun dí 
antara mereka yang duduk diam atau memberí períntah saja. Semuanya 
íkut bagían dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan 
memotong benang, Udín datang membawakan guntíng. Saat Edo 
kesulítan menalíkan benang dí kaleng, Sítí íkut membantu. Keenam 
sahabat bekerja sarna dengan semangat. Mereka hídup rukun, salíng 
membantu meskípun berbeda agama. 

J -- 

Bacalah setíap paragraf dan 
tulíslah gagasan pokok dan 
gagasan pendukungnya 
pada díagram yang telah 
dísediakan. 



76 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 










Bacalah paragraf pertama dan ísí díagram beríkutnya! 


Paragraf 1 




Dískusíkan dengan temanmu diagram yang kamu hasílkan. Perhatikan 
perbaíkan yang díberikan oleh guru agar kamu bisa lebih baik lagí dalam 
memahamí bacaan. 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 77 



























Bacalah paragraf ke dua dan ísí díagram beríkutnya! 


Paragraf 2 




I Tukarkan hasíl pekerjaanmu dengan teman dí sebelahmu. Apakah ada 
yang berbeda? Dískusíkanlah! 


78 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 





























Sekarang kamu harus membaca paragraf ketíga. lsílah díagram beríkut 
dan sampaíkan hasílnya kepada gurumu! 




Paragraf 3 






























Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyí, Edo dan 
sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyí. Mereka membaca 
buku yang menyatakan bahwa telínga bisa mengetahuí sumber bunyí. 



Ayo, kíta membuktíkannya dengan melakukan percobaan. 



Dí Manakah Bunyí? 


Tujuan: Mengídentifíkasí sumber dan tempat bunyí berasal. 

Alat dan Bahan: 

Alat musík tradísíonal setempat (mísalnya angklung) 

Langkah Kerja: 

1. Duduklah dí kursí dan tutup matamu dengan kaín. Míntalah 
temanmu untuk memainkan alat musík tradísíonal (mísalnya 
angklung) dí sekítarmu. 

2. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagaí asai bunyí. Berapa 
kalíkah kamu menebak dengan tepat? 






Buatlah laporan darí 
salah satu percobaan 
yang kamu lakukan! 




Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 
















Laporan Kegíatan Percobaan 

Nama Percobaan: 


Tujuan Percobaan: 


Alat dan Bahan: 


Langkah Kerja: 


Hasíl Percobaan: 


Kesímpulan: 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 












lndra Pendengar (Telínga) 


Kíta wajíb bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mencíptaka 
bentuk tubuh yang palíng sempurna. Salah satunya adalah kíta díberí índra 
pendengar (telínga). Dengan menggunakan índra íni, kíta bisa mendengar 
berbagaí suara, sepertí kícauan burung, suara aír mengalír, dan musík. Apa 
saja bagían dan fungsí índera pendengar? 

Hal apa yang perlu kíta lakukan untuk merawatnya? Marí kíta pelajarí lebíh 
jauh- 



Bagaímana telínga merasakan getaran? 

Semua bunyí membuat udara bergetar. Getaran bunyí mengenaí gendang 
telínga yang berupa selembar kulít tipis. Saat ítulah gendang telíngamu 
juga mulaí bergetar. Getaran darí gendang telíngamu menjadí lebíh besar 
dí telínga tengahmu dan díubah menjadí pesan-pesan lístrík dí telínga 
dalammu. 

Apakah kamu pernah mengalamí gangguan índra pendengar? Cerítakan! 


82 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 










bunyí yang berasal darí 


pendengar, kíta dapat 
mendengar bunyí- 
bunyí yang berbeda. 
Keanekaragaman 


tempat íbadah dapat 
pula kíta dengarkan. 


Dengan índera 


J 



Indonésia terdírí atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan 
toleransí dí antara pemeluknya. 

Pahamílah teks beríkut dan dískusíkan ísínya dengan temanmu. 


Belajardarí Ceríta 


Pak Burhan selalu memulaí kegíatan dí kelas dengan berbagí ceríta. 
Bukan Pak Burhan yang berceríta, tetapí anak-anak dí kelas yang 
bergantían berceríta. Berbagí ceríta selalu dinantíkan oleh anak-anak. 
Semua íngín memperoleh kesempatan berceríta. 

Pagí íní, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagí ceríta seputar harí 
raya. "Seharí sebelum harí Natal, yaítu dí tanggal 24 Desember, aku dan 
keluarga berkumpul dí rumah Opa." ujar Edo. "Dí harí ítu, Oma pastí 
memasak makanan spesíal yang jarang dímasaknya dí harí laín. Papeda 
juga menjadí makanan spesíal yang terhídang dí malam Natal. Kami 
sekeluarga berkumpul híngga larut malam, dan mengakhírí malam 
dengan berdoa. "Nah, kalau dí harí Natal, pada tanggal 25 Desember, 
kamí sekeluarga pergí beríbadah Natal dí gereja. 

"Wah, ternyata hampír sarna sepertí harí raya ldul Fítrí ya" ujar Sítí. 
"Kamí pun dí harí ldul Fítrí selalu berkumpul dan salíng memohon maaf 
dengan kerabat dan saudara setelah íbadah dí Masjíd," tambahnya. 

"lya ya, sarna sepertí Edo pada harí Natal, saat ldul Fítrí juga selalu ada 
makanan spesíal, yaítu ketupat dan opor ayam." Udín menambahkan 
komentar Sítí. 

"Dí Balí, menjelang harí raya Galungan seluruh kampung selalu ramaí 
díhíasí oleh penjor atau januryang tínggí. Kamí sekeluarga lebíh seríng 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 83 









pulang ke Balí menjelang harí raya Galungan agar bisa berkumpul 
dengan sanak saudara dí sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga 
melakukan kegíatan íbadah dí Pura pada pagi harí," kata Dayu. 

"Ah, semua sudah berceríta. Aku juga mau berceríta, Pak. Boleh ya, harí 
íní banyak yang berbagí ceríta." pinta Laní. 

Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. 

"Tentu saja boleh, Laní. Ayo, sekarang gílíranmu berceríta." ujar Pak 
Burhan. 

"Nah, kamu pastí belum pernah mendengar ceríta tentang kebíasaan 
keluargaku dí harí raya Waísak. Sebenarnya síh tídak banyak berbeda. 
Ibu dan nenekku bíasanya juga membuat masakan spesíal menjelang 
harí raya Waísak. Saat íní nenekku yang palíng tua, jadí semua keluarga 
akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada harí Waísak. Selaín 
menyedíakan makan untuk keluarga, pada harí tersebut bíasanya kamí 
pun berbuat kebaíkan bagí orang laín yang membutuhkan. Víhara, 
rumah íbadah kamí pun dípenuhí cahaya lílín darí umat yang hadir 
untuk menjalankan ritual íbadah dí sana," Laní mengakhírí cerítanya. 

"Berbagí ceríta memang selalu menyenangkan. Kíta bisa belajardarí 
banyak ceríta, juga belajar darí teman yang berbeda," ujar Pak Burhan 
menutup kegíatan pagi íní. 


Berdasarkan ceríta dí atas, jawablah pertanyaan beríkut! 

1. Apakah perbedaan yang dimílíkí oleh enam sekawan menghalangi mereka 
untuk berteman dan bekerja sarna? Jelaskan! 



2. Bagaímana síkapmu jíka kamu bermaín dengan teman yang berbeda 
agama? 



84 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 









3. Cerítakan pengalamanmu memílíkí teman yang berbeda agama. 
Perbedaan apa yang kamu ketahuí? Bagaímana síkapmu terhadap 
perbedaan tersebut? 



• Apa yang kamu pelajarí darí kegiatan harí íní? 

• Apa manfaatnya bagí kehídupanmu seharí-harí? 

• Bagaímana cara kamu mensyukurí níkmat yang telah díberíkan Tuhan 
Yang Maha Esa? 



Dískusíkan dengan orang tua mengenaí contoh-contoh kerukunan dalam 
keragaman agama dí sekítar rumahmu. 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 85 









Ayo Membaca 


Bacalah teks beríkut. 


' \ 

Sebelumnya kíta sudah 
banyak belajar tentang 
índahnya keberagaman 
budaya Indonésia. 
Baga imana cara 
menjalín kebersamaan 
dalam keberagaman 
tersebut? Marí kíta galí 
lebíhjauh! 


Tong Sampah Gotong Royong 



Ada yang berbeda setelah senam pagí pada harí Mínggu íní. Warga 
berkumpul dengan berbagaí peralatan dan perlengkapan dí lapangan 
kampung. Beberapa drum kosong, bílah-bílah bambu, karung plastík 
bekas, dan ember bekas, tersusun di pojok kírí lapangan. Dí pojok laín 
terlíhat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan 
laín. Apa yang akan díkerjakan oleh warga harí íní? 


86 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 































Pagí harí Pak Made dan 
keluarganya harus melakukan 
íbadah pagí terlebíh dahulu dí 
Pura. Sementara ítu, warga bekerja 
sejak pagí bergotong royong 
menyíapkan tempat sampah baru. 
Udín, Sítí, dan Edo membantu Pak 
lsmaíl dan beberapa warga laín 
menganyam bílah-bílah bambu 
menjadí keranjang sampah. 
Keranjang íní akan menjadí tempat 
sampah kebun, sepertí daun-daun 
keríng, batang, dan buah yang 
berjatuhan dí bawah pohon. Laní 
memílíh untuk membantu warga 
yang memoleskan cat dasar putíh 
pada emberdan drum bekas. 

Ada juga warga yang menambal 
lubang-lubang dí karung-karung plastík bekas, agar nantínya bisa 
dípakaí kembalí menjadí tempat sampah keríng. 


Kíra-kíra pukul 10.00, Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah 
kembalí darí kegíatan íbadah. Tong-tong sampah baru síap díhías! Pak 
Made, lbu Made, dan Dayu berkelílíng membuat pola híasan dí tempat- 
tempat sampah baru. Laní turut membantu Dayu. Setelahnya, warga 
bergotong royong mengecat dan memperíndah híasan tempat sampah. 
Sebelum mataharí menínggí, sudah ada 12 tempat sampah baru yang 
díhasílkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, 
karung plastík, keranjang anyam, sudah berubah menjadí tempat 
sampah yang cantík. 



Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 87 















































Ayo Berdískusí 



Berdasarkan teks yang kamu baca, ísílah grafík beríkut! 


Keberagamar 

f \ 

f \ 

\ 



Kerja sama 

r \ 

^ J 

/ \ 

V J 

/ \ 

V J 


Manfaat 
Kerja sama 



88 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 




























Setelah kamu mengísí grafíkdí atas, Dískusíkan pertanyaan beríkut dengan 
temanmu. 

1. Apa ítu kerja sama? 

2. Apa manfaat kerja sama? 

3. Bagaímana cara kíta supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? 

L 



Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 89 











I Kerja sama merupakan usaha yang dílakukan oleh beberapa orang untuk 
mencapaí tujuan bersama. Bagaímana dengan warga dí daerahmu? 
Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman. Cerítakan satu 
bentuk kerja sama yang dílakukan dí tempat tínggalmu. 


1. Keberagaman dí língkunganmu 

2. Memberíkan satu contoh kerja sama dan menjelaskan síkap 
yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerja sama 

3. Manfaat kerja sama 

4. Kesímpulan (apa pentíngnya persatuan dan kesatuan dalam 
keberagaman) 


Kerja sama dalam 
keberagaman 
merupakan síkap yang 
harus dikembangkan. 


Síkap tersebut akan semakín memupuk persatuan dan kesatuan. Jíka setíap 
darí kíta bekerja sama dengan baík, maka kebersamaan dalam keberagaman 
akan terus terjaga. 



Ayo Mengamatí 


90 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 





































Keragamcm budaya Indonésia juga terlíhat dalam rumah adat. Rumah adat 
mencermínkan círí khas suatu tempat. Marí amatí rumah adat beríkut. 



Sudut lancíp 



Sudut tumpul 


Dískusíkan hasíl jawabanmu dengan teman! 


Temukan sudut lancíp, tumpul, dan síku-síku pada kedua rumah adat tadí 
dengan cara melíngkarí dan memberí nama tíap sudutnya! 



Dua sínar garis yang memílíkí títík pangkal yang sarna akan 
membentuk suatu sudut. Títík pangkal yang sarna ítu dísebut títík 
sudut, sedangkan dua sínar garis dísebut kakí sudut. 




91 


n dalam Keberagaman 























0 Jenís-Jenís Sudut 


1. Sudut Síku-Síku 


Suatu sudut dísebut sudut síku-síku jíka kakí-kakí sudutnya tegak lurus, 
yaítu ukurannya adalah 90 derajat. 



2. Sudut Lancíp 


Suatu sudut dísebut sudut lancíp jíka ukuran sudutnya lebíh kecíl darí 
sudut síku-síku, yaítu antara 0 dan 90 derajat (0 o < sudut lancíp < 90° ). 
Sudut-sudut beríkut adalah sudut lancíp. 



3. Sudut Tumpul 

Suatu sudut dísebut sudut tumpul jíka ukuran sudutnya lebíh besar darí 
sudut síku-síku, yaítu antara 90 dan 180 derajat (90° < sudut tumpul 
<180°). Sudut-sudut beríkut adalah sudut tumpul. 



| Bagaímana kíta mengetahuí besar sudut? Ayo kíta mempelajarínya! 


Menggunakan Busur 


Alat yang dígunakan untuk 
mengukur sudut secara 
baku adalah busur. Sudut 
dílambangkan dengan "Z 
Satuan sudut adalah derajat. 

Untuk mengukur sudut secara 
lebíh akurat, mulaí sekarang 
kamu dapat menggunakan busur 
derajat sepertí gambar beríkut. 



92 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 























Z AOB besarnya 45° 

Besarsudut BOC adalah .... 

Besarsudut COD adalah .... 

Besarsudut DOE adalah .... 


Berapakah besar setiap sudut beríkut? 





Untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur di atas gambar sudut sehíngga 
títík pusat busur terletak dí títík sudut B; dan alas busur berímpít dengan sísí 
BA. Perhatíkan gambar beríkut. 

c R c 





























Kíta menggunakan skala bagían dalam untuk menentukan ukuran sudut ABC. 
Kíta líhat bahwa sudut tersebut berukuran 60°. Kíta tulískan besar sudut íní 
sebagaí beríkut: ZABC = 60° 

I Líhatlah benda-benda dí sekítarmu! 


Temukan lima benda yang mempunyaí sudut. Ukurlah besar sudutnya 
dengan menggunakan busur. Perkírakan dahulu sebelum kamu 
mengukumya! 


No. 

Benda 

Perkíraan 

Besar Sudut 

Besar 

Sudut Hasil 
Pengukuran 

Jenis Sudut 


Ujung buku 

90° 

90° 

Síku-síku 

1 . 





2. 





3. 





4. 





5. 







Dískusíkan hasíl 
jawabanmu 
dengan teman! 









94 


Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 






















Mencetak Sudut. 


Temukan tíga benda yang memílíkí sudut yang sama. Gambarlah sudutnya! 


Nama Benda 

Besar sudut 

Gambar Sudut 











Apakah kamu menemukan benda yang besar sudutnya sama? 
Apakah gambar sudutnya sama? 

Apa yang dapat kamu símpulkan? 


| Ya, meskipun benda ukurannya berbeda tapi besar sudutnya bisa sama. 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 95 











Apakah besar sudut gambar beríkut sama besar? Jelaskan! 




Apa yang memengaruhí besar sudut? 




Besar sudut dípengaruhí oleh bukaan kakí-kakínya. Besar Sudut tídak 
dipengaruhí oleh panjang sinar garis. 



96 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 



























Selain rumah adat, kíta dapat menemukan sudut di sekitar kíta. 
Bangunan di sekitar kíta, termasuk tempat íbadah juga terdapat 
sudut. 

Sudut-sudut yang ada menjadíkan círí khas tersendírí. Keberagamannya 
semakín menjadíkannya uník. 


Ayo Berkreasí 



Kamu sudah berlatíh gerakan dasartarían Bungong Jeumpa. Sekarang kamu 
akan berlatíh menaríkan dengan menggunakan formasí. 

Kamu akan díbagí dalam kelompok, satu kelompok 8 síswa. 

Lakukan gerakan dengan hítungan dan íríngan musík. 

Formasí Gerakan A 















Formasí Gerakan D 








Ayo Renungkan 



• Nílaí-nílai apa yang kamu pelajarí harí íní? 

• Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan teman-temanmu yang 
berbeda? 



Berlatíhlah tarían Bungong Jeumpa dengan orang tuamu. Míntalah 
pendapat mereka mengenaí gerakanmu. 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 99 










Ayo Mencoba 


Bekerja sama bisa 
dílakukan kapan saja. 
Saat kíta berma ín pun 
kíta bisa bekerja sama. 
Tahukah kamu, bahwa 
kita dapat belajar bekerja 
sama da rí permaínan 
tradísional? Ayo, kíta 
pelajarí bersama! 


Salah satu permaínan tradísional Indonésia yang sangat menarík adalah 
permaínan bakíak. Permaínan íní berasal darí Sumatra Barat. Bakíak, atau 
bíasa dísebut Terompa Bakuakdí Sumatra Barat merupakan permaínan 
yang membutuhkan kekompakkan. 



Harí íní kamu akan mencoba permaínan tradísional bakíak dengan 
teman-temanmu. 


100 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 











Sebelum melakukan permaínan Bakíak, kamu harus memperhatíkan hal 
beríkut. 

1. Buatlah kelompok yang terdírí atas 3 orang. 

2. Masukkan masíng-masíng kakí ke dalam talí Bakíak. 

3. Anggota kedua memegang bahu anggota dí depannya. Anggota ketíga 
memegang bahu anggota dí depannya. 

4. Anggota palíng depan memberí tanda kapan berjalan dan kapan 
berhentí. 

5. Dískusikan kakí mana yang akan díangkat terlebíh dahulu, kakí kanan 
atau kakí kírí. 

6. Untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteríak saat 
berjalan: kírí, kanan, kírí,... 

7. Cobalah berkalí-kalí permaínan íní dengan kelompokmu sampaí terasa 
gerakan yang semakín baík dan kompak. 

8. Kelompok yang pertama mencapaí garis akhíradalah pemenangnya. 



Setelah bermaín Bakíak, dískusíkanlah hal beríkut dengan teman 
kelompokmu! 


1. Apakah kelompokmu berhasíl mencapaí tujuan tepat waktu? Mengapa? 

f -\ 


V_y 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 101 








2. Bagaímana pengaruh gerak yang dílakukan setiap anggota kelompok 
terhadap pencapaían tujuan dalam permaínan? 



102 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 
















T 


Ayo Berlatih ^ 


Saat bermaín Bakíak, kamu tentunya harus mendengarkan peluít yang 
dítíupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegíatan tersebut tentunya 
membutuhkan pendengaran yang baík. 

Masíh íngatkah kamu tentang pentíngnya índra pendengar? Ayo, kíta 
mengíngatnya kembalí. 


Bekerjalah dalam kelompok. Buat peta píkíran tentang índra pendengar 
dan sajíkan dí depan kelas. 



Telínga sangat pentíng bagí kíta. Dengan telínga kíta dapat mendengar 
bunyí-bunyían. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber 
bunyí. Kamu bisa mendengar alat musík tradísíonal karena telíngamu 
berfungsí dengan baík. Oleh sebab ítu, rawatlah telíngamu dengan baík. 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 103 






















Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sumber bunyí 
sepertí pembelajaran sebelumnya. Namun, kalí íní kamu harus mencarí 
alat sendíri dan mencoba membunyikannya. Kamu bisa mencarí berbagaí 
peralatan sepertí kertas, kayu, dan sebagaínya. 

Lakukanlah permaínan bunyí bersama dengan teman kelompokmu. Secara 
bergantían kamu bisa menebak sumber bunyí yang díbunyíkan temanmu. 


• Ambillah berbagaí macam benda. 

• Kamu dan beberapa temanmu bersembunyí dí tempat berbeda 
sambíl memegang benda. 

• Bunyikan benda secara bergantían. Minta temanmu menebak siapa 
pemegang benda. 

• Tebak sumber bunyí benda dengan temanmu secara bergantían. 



Berapa kalí kamu bisa menebak sumber bunyí? 
Sumber bunyí mana yang mudah kamu tebak? 
Sumber bunyí mana yang sulít kamu tebak? 

Tulíslah laporanmu pada tempat yang tersedía. 


104 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 







Laporan Kegíatan Percobaan 


Nama Percobaan: 


Tujuan Percobaan: 


Alat dan Bahan: 


Langkah Kerja: 


Hasíl Percobaan: 


Kesímpulan: 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 












Dí pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca ceríta tentang Tong 
Sampah Gotong Royong. 

Bacalah sekalí lagí ceríta tersebut dan tulíslah gagasan pokok dan gagasan 
pendukungnya. Gunakan díagram-díagram beríkut. 


Paragraf 1 





106 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 































Paragraf 2 


L 



Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 107 



























Paragraf 3 



gurumu. 






























Ayo Renungkan 




• Apa yang kamu pelajarí darí kegiatan harí íní? 

• Mengapa salíng menghormatí perbedaan sangat pentíng? 



Dískusíkanlah bersama orang tuamu tentang pentíngnya memelíhara 
índra pendengaran. Catatlah contoh-contoh kegiatan merawat índra 
tersebut. 


Beríkan hasílnya kepada gurumu. 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 109 









' \ 

Sebelumnya kíta sudah 
banyak belajar tentang 
índahnya keberagaman 
budaya Indonésia. 
Bagaímana cara 
menjalín kebersamaan 
dalam keberagaman 
tersebut? Ma rí kita galí 
lebíh jauh! 

___ / 


Dengan kerja sama maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakín 
terjalín dengan baík. 

Sepertí apa, ya, bentuk kerja sama yang laín? 

Bacalah teks beríkut. 


Perbedaan Bukanlah Penghalang 

Tídak sepertí bíasa, harí Mínggu íní sekolah terlíhat ramaí. Harí 
itu, semua síswa dimínta datang ke sekolah untuk menghías kelas 
masíng-masíng. Harí Senín akan díadakan lomba menyambut harí 
kemerdekaan. Bapak kepala sekolah berpesan, tíap kelas harus terlíhat 
uník dengan kreasí anak-anak. Udín dan teman-teman sekelasnya juga 
datang ke sekolah. Pembagían tugas membuat híasan telah dilakukan 
Udín dan teman-teman dí harí Jumat yang lalu. Menghías kelas 
merupakan tanggung jawab bersama. 

Pagí-pagí hampír semua síswa dí kelas Udín sudah hadír. Hanya 
Edo dan Martha yang belum terlíhat. Edo dan Martha sudah memínta 
ízín pada teman-temannya untuk hadír terlambat. Mereka harus pergí 
ke Sekolah Mínggu dí gereja untuk melakukan íbadah pagí. Udín dan 
teman-teman laínnya tídak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udín dan 
Sítí mampír ke rumah Edo, lalu ke rumah Martha untuk mengambíl 
bahan dan híasan kelas yang telah dísíapkan. Udín dan teman-teman 
memahamí bahwa harí Mínggu pagí merupakan waktu íbadah bagí 
Edo dan Martha yang beragama Katolík. Perbedaan waktu dan cara 
beríbadah tídak menghalangí níat kerja sama mereka. 

Siang harí sekolah semakín ramaí. Kelas-kelas sudah terlíhat índah 
dan semarak dengan híasan merah putíh buatan síswa sekelas. Begítu 


110 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 
















Gagasan 


pun kelas Udín. Edo dan Martha juga sudah terlíhat dí antara mereka. 
Selesaí íbadah pagí dí gereja Edo dan Martha menyusul datang ke 
sekolah. Senang sekalí Udín dan teman-teman berbagí tugas. Ada yang 
mengguntíng kertas, ada yang naík ke atas meja untuk menggantung 
lampíon kertas, ada juga yang menghías píntu dengan pita kertas 
merah putíh. Lelah tídak terasa. Ketíka tíba waktu sholat Zuhur, Udín, 
Sítí, serta teman-teman laín yang beragama lslam menjalankan 
íbadahnya. Edo, Martha, Dayu serta beberapa teman laín yang tídak 
menjalankan íbadah sholat melanjutkan pekerjaan menghías kelas. 
Menjelang sore, pekerjaan sudah selesaí. Kelas Udín sudah terlíhat 
semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sarna selalu menyenangkan. 
Perbedaan tídak menjadí penghalang untuk bekerja sarna. 


Darí teks dí atas carílah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. 
Tulíslah pada tabel beríkut. 


Gagasan Pokok 


Gagasan Pokok 


Gagasan Pokok 



vH- ; ® 


S ' M 


O) 

c 

=3 

=3 

■o 

c 

CD 

CL 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 





























Masyarakat Indonésia sangat terkenal dengan kebíasaannya 
bekerja sama. 


Beríkut adalah contoh-contoh kerja sama yang bíasa dílakukan dalam 
masyarakat. 




Ronda 


Kerja Baktí 


Gotong royong 


112 


Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 






















Ayo Berdískusí 


Duduklah dalam kelompok. Satu kelompok terdírí darí 5 síswa. 
Carílah ínformasí tentang salah satu kerja sarna dí língkunganmu. 
Presentasíkan hasílnya dí depan kelas. 




Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 











































Ayo Mencoba 



Tahukah kamu tentang Jam Gadang. Jam 
Gadang adalah menara jam yang terletak dí 
pusat kota Bukíttínggí, dí Provínsí Sumatra 
Barat. Dínamaí Jam Gadang karena menara íní 
memílíkí jam dengan ukuran besar pada empat 
sísínya. 



Temukan sudut-sudut yang ada dí Jam Gadang 
tersebut! 

Ukurlah besarnya sudut dengan menggunakan 
busur! 



Bagían rumah 
gadang 

Predíksiku 

Besar Sudut 
Sebenarnya 

















114 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 









































Dískusíkan hasílmu dengan 
hasíl temanmu. Apakah sama? 


Hítunglah dengan menggunakan busur besar sudut beríkut. 



Ayo Renungkan 


Nílaí-nílaí apa yang kamu pelajarí harí íní? 

Apakah manfaat kerja sama dalam kehídupan seharí-harí? 


Kerja Sama dengan Orang Tua 




Dískusíkan dengan orang tuamu tentang kerja sama dí rumahmu. Buatlah 
rencana supaya kerja sama antaranggota keluarga lebíh baík. 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 115 

















( \ 

Sebelumnya, kamu 

telah belajar tekník 
menarí Bungong 
Jeumpa. Tarí Bungong 
Jeumpa dapat 
dítampílkan dalam 
formasi duduk atau 
berdírí. Ayo, menarí 
dalam formasí duduk. 

__ > 




Apakah kamu masíh íngat gerakan tarí Bungong Jeumpa dalam formasí 
duduk? 


116 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 




















Dískusíkan dan peragakan secara berpasangan menaríkan tarían tersebut 
dalam posísí duduk. Setelah kamu cukup menguasaí gerakannya, berlatíhlah 
secara berkelompok dengan íríngan musík. 


Perhatíkan arahan dan peragaan darí guru terlebíh dahulu. 



Salah satu cara 
menghargaí 
keberagaman budaya 
adalah dengan 
mempelajarí dan 
melestaríkannya, sepertí 
yang telah kamu lakukan 
ketika mempelajarí tarí 
Bungong Jeumpa. 


Tahukan kamu bahwa Tuhan mencíptakan budaya yang berbeda agar kíta 
salíng mengenal dan salíng menghargaí? Tugas kíta adalah mencíptakan 
keselarasan dí tengah-tengan perbedaan. 


Masíh íngat tangram yang telah kamu pelajarí sebelumnya? Pada tangram 
tersebut juga terdapat bentuk yang berbeda-beda. 


Coba kamu perhatíkan kembali berbagaí tangram beríkut. Dengan bentuk 
yang berbeda-beda, kíta bisa membentuk bangun atau gambar baru yang 
menarík dan kreatíf. 


Berí huruf (A, B, C, D, dan seterusnya) dí setíap sudut pada tangram tersebut. 
(2) Tulís taksíranmu untuk besar masíng-masíng sudut yang sudah kamu berí 
huruf pada tabel beríkut. 


No. 

Sudut 

Perkíraan 

Hasíl Pengukuran 

1 . 

A 

75° 

80° 

2. 




3. 




4. 




5. 





Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 

























Sekarang buktíkan taksíranmu dengan mengukur menggunakan busur 
derajat dan tulískan hasílnya pada tabel dí atas. 

Tulís kesímpulanmu tentang hasíl pengukuran sudut tersebut. 



( ' N 

Perbedaan ítu 
índah, perbedaan ítu 
anugerah. Kíta harus 
mensyukurínya 
dengan 

menunjukkan sikap 
salíng menghargai. J 


118 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 














Ayo Berdískusí 



Apakah kamu pernah mengíkutí atau melíhat perayaan harí besaragama dí 
sekítar tempat tínggalmu? Buatlah gambaryang berkaítan dengan perayaan 
harí besaragama tersebut! 



Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 






Sekarang saatnya kamu menceritakan secara tertulís tentang perayaan harí 
besar keagamaan yang pernah kamu íkutí atau yang pernah kamu líhat dí 
língkungan tempat tínggalmu. 



• Presentasíkan dan dískusíkan dengan teman-temanmu ceríta yang telah 
kamu tulís. 

• Berí kesempatan kepada temanmu untuk mengajukan pertanyaan setelah 
kamu selesaí melakukan presentasí. 


120 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 






















Keberagaman suku bangsa dan agama dí Indonésia adalah sumber 
kekayaan yang tídaktemílaí harganya. Keberagaman tersebut menyebar 
darí Sabang sampaí Merauke. 


Sepertí apa keragaman umat beragama dí língkungan provínsímu? 
Bagaímana antarumat beragama salíng menjalín persatuan? Ayo, cari tahu 
dengan menggalí darí berbagaí sumber. 

Tulís hasíl temuanmu pada kertas HVS dan presentasíkan dalam kelompok. 



o 


o 


Setelah belajardí harí íní, coba renungkan. 

• Apa yang kamu pelajarí? 

• Apa yang akan kamu lakukan untuk mengamalkan nílaí kerja sarna dalam 
keberagaman dalam kehidupan seharí-harí? 



Dí sekítar rumahmu banyak perayaan keagamaan yang dílakukan oleh 
penganutnya. Dískusikan dengan kedua orang tuamu perayaan apa saja 
yang pernah dílakukan? Bagaímana pula kerja sarna antarumat beragama 
dí língkungan rumahmu? Tulískan hasíl dískusí dengan orang tuamu. 
Bandíngkan hasílnya dengan yang díperoleh temanmu pada pelajaran 
yang akan datang. 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 121 










Ayo Mengamatí 



Amatí gambardan baca teks dalam hatí. 


Udín, Edo, dan Bení merupakan sahabat dekat. Mereka berasal darí latar 
belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan 
yang berbeda pula. Udín beragama lslam, Edo beragama Katolík, 
sedangkan Bení beragama Krísten. 

Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang 
bagi mereka untuk bekerja sarna. Mereka salíng bahu-membahu 
mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus díkerjakan bersama- 
sama. 





















Pada períngatan harí ulang tahun kemerdekaan Indonésia yang lalu, 
Udín, Edo, dan Bení mewakílí kelasnya dalam perlombaan Bakíak 
beregu. Sebelum berlomba mereka bersama-sama mendískusikan dan 
merancang strategí agar mereka dapat meraíh prestasí dalam lomba 
tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaík 
ketíka lomba berlangsung. Alhasíl, tím mereka meraíh juara dalam 
lomba tersebut. 


Jawab pertanyaan beríkut. 

1. Bagaímana pendapatmu tentang persahabatan Udín, Edo, dan Bení? 



\ 

v 

_ 


2. Apakah kamu pernah mempunyaí pengalaman bekerja sarna dengan 
teman-teman yang berbeda agama? 


Jíka pernah, cerítakan secara tertulís. 

Jíka belum pernah, tulískan síkapmu jíka suatu harí mempunyaí 
kesempatan bekerja sarna dengan teman yang berbeda agama. 

z'-\ 


V_ J 


3. Apa yang dapat kamu pelajarí darí ceríta dí atas? 




Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 123 









Ayo Mencoba 



Kamu akan mengíkutí lomba Bakíak secara berkelompok. 


Apakah kamu masih íngat tentang gerak dasar yang díperlukan dalam 
bermaín Bakíak? 


Dískusíkan dan peragakan secara berpasangan gerak dasar tersebut! 

Perhatíkan kembalí cara guru memperagakan gerakan dasar yang díperlukan 
dalam bermaín Bakíak. 


Sebelum berlomba, berdískusílah dengan anggota kelompokmu untuk 
menentukan strategí dan gerak dasar yang harus díterapkan agar 
kelompokmu bisa memenangkan pertandíngan. 

Tulíslah hasíl dískusímu. 



124 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 







Sekarang saatnya kamu dan kelompokmu mengíkutí lomba bakíak. 
Dengarkan penjelasan darí guru tentang aturan lomba. 


Ayo Berdiskusí 



Setelah selesaí mengíkutí lomba, sílakan berdiskusí kembalí dengan 
kelompokmu tentang kerja sarna yang telah dílakukan. 


Tulískan hasílnya pada kolom beríkut! 



Ayo Menulís ^ 


Kamu masih íngat tentang ceríta 'Perbedaan Bukanlah Penghalang'? 


Apa hal pentíng yang kamu ketahuí darí ceríta tersebut? Dískusíkan dengan 
teman secara berpasangan. 


Setelah ítu, buatlah ríngkasan tentang ceríta tersebut. 


Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 125 








Sebelum membuat ríngkasan, perhatíkan langkah-langkah membuat 
ríngkasan beríkut. 



Cara Membuat Ríngkasan 

1. Membaca Naskah Aslí 

• Membaca naskah aslí sekalí atau dua kalí, kalau 
perlu berulang kalí hingga kamu paham. 

• Mengetahuí kesan umum (íntí) tulísan. 

• Mengetahuí maksud dan sudut pandang penulís 
naskah aslí. 

2. Mencatat Gagasan Utama 

• Membaca tulísan bagían demí bagían sambíl 
mencatat gagasan pokok. 

• Menggunakan gagasan pokok yang dígunakan 
untuk menyusun ríngkasan. 

3. Gunakan Kalímat Baru 

• Menggunakan kesan umum (íntí) untuk 
membuat ríngkasan. 

• Menyesuaíkan urutan ísí dengan naskah aslí. 

• Menggunakan kalímat baru dalam ríngkasan. 

• Menggambarkan tulísan aslí dalam kalímat baru. 

4. Ketentuan Tambahan 

• Menyusun ríngkasan dalam kalímat tunggal. 

• Meríngkas kalímat menjadí frasa, frasa menjadí 
kata. 


126 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 







Baca kembalí ceríta 'Perbedaan Bukanlah Penghalang'. Kemudían, buatlah 
ríngkasan pada bagan beríkut. 



Subtema 2: Kebersamaan dalam Keberagaman 127 



























Ayo Renungkan 




e 


p 


Setelah belajar harí íní, renungkanlah hal-hal beríkut. 

• Apa yang kamu pelajarí harí íní? 

• Apa yang sudah kamu pahamí dengan baík? 

• Apa yang masíh belum kamu pahamí? 

• Apa rencanamu untuk ke depannya terkaít dengan apa yang belum kamu 


pahamí? 



Praktíkkan síkap kerja sarna bersama teman-temanmu dí língkungan 
rumah. Tulís pengalaman kerja sarna tersebut dan dískusíkan dengan 
orang tua. Tulísan díserahkan kepada guru pada pertemuan beríkutnya. 


128 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 








